PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI WONOSALAM 
JI. Anjasmoro, Wonosalam Telp. 08113311221 


Email: smknwonosalam@yahoo.co.id Website: www.smknwonosalamjbg.sch.id 
JOMBANG Kode Pos : 61476 





PPDB SMK NEGERI WONOSALAM 
TAHUN AJARAN 2021/2022 





Program Keahlian Jumlah Pagu 
1. Agribisnis Tanaman Perkebunan 2 Kelas 
2. Tata Boga 2 Kelas 
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 2 Kelas 


4, Teknik Pemesinan 2 Kelas 


KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN 
Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) 
tahun dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat 
keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa 
sesuai dengan domisili calon peserta didik. 
Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan 
penyalahgunaan narkoba.Tidak bertindik dan tidak 
bertato. 
Calon peserta didik harus memiliki ijjazah/surat keterangan 
lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta 
didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri. 
Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan 
setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk 
setiap jalur pendaftaran. 
Calon peserta didik harus memiliki PIN yang dapat diunduh 
melalui situs ppdbjatim.net 
Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan 
pendidikan yaitu SMK saja. Tetapi bebas memilih Keahlian 
pada Pilihan 1 maupun Pilihan 2. 
Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 pada SMAN, 
SMKN, dan SLBN tidak dipungut biaya. 
Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan wajib 
mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan sekolah yang 
ditetapkan oleh masing-masing sekolah. 
Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi 
tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka 
peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri. 


Fe ae NI 3 


SYARAT PENDAFTARAN 
Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir. 
Fotocopy Ijazah/SHUN atau Surat Keterangan Lulus. 
Fotocopy Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili. 
Memiliki Surat Keterangan Sehat yang sekaligus memiliki 
Keterangan Tinggi Badan dan Tes Buta Warna. 
Memiliki FC/Scan Bukti Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu 
Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS)/Program Keluarga Harapan (PKH/)Kartu Bantuan 
Pangan Non Tunai (KBPNT) atau Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa, Bagi Pendaftar Jalur 
Keluarga Kurang Mampu. 
Memiliki Surat Keterangan Tugas dari Lembaga, Instansi, 
Kantor atau Perusahaan yang Menugaskan, Bagi Pendaftar 
Jalur Perpindahan Orang Tua. 
Memiliki FC/Scan Bukti Penghargaan Bagi Pendaftar Jalur 
Prestasi Hasil Perlombaan. (Untuk Non Akademis Verivikasi 
dan legalitas oleh Dispora Kab/ Kota) 


TATA CARA DAFTAR ULANG: 
Daftar ulang tidak dipungut biaya. 
Peserta didik yang telah diterima wajib melakukan proses 
daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada situs 
ppdbjatim.net dengan memilih tombol “DAFTAR ULANG” 
atau “MENGUNDURKAN DIRI”. 
Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi 
tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka 
peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri 
dan Pin tidak dapat digunakan mendaftar jalur berikutnya. 
Daftar ulang dilaksanakan secara Daring (Online). 
Verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya masa darurat 
penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur. 


